Uli dan Popi 


Suryaning Wulan 
Pandu Dharma 


Hak Cipta O 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Uli dan Popi: Buku Cerita Bergambar/Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. —Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv, 28 hlm. : ilus. ; 21x 29,7 cm. 


Model Buku PAUD 
Untuk anak usia 5-6 tahun 
ISBN: 978-602-244-158-8 


Penulis Naskah : Suryaning Wulan 
Ilustrator : Pandu Dharma 
Penata Letak : Muhsinul Fajri 
Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Hum. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan Andika New Basic, 30 pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Uli dan Popi” ini merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku cerita bergambar ini termasuk jenis fabel yang banyak disukai anak. 
Ceritanya sarat dengan pesan moral tentang menyayangi teman dan suka 
menolong. Model buku ini dapat dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang 
dewasa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul 
minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
proses pembuatan model buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi bahan 


referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD yang sejenis 
dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Suryaning Wulan 


o. Sikat 


Daftar Isi 


Kata Pengantar ss nana a anana aa aa andai Sian iil 
Dara In A A vi 
Udan. POP A 1-27 


Pelaku Perbukuan .................sccccsceccesceccesceccesceacs 28 


Di daun stroberi, hidup seekor ulat. 
Namanya Uli. 
Uli punya teman baik. 
Namanya Popi, si kepik. 


Popi mengajak Uli ke taman. | 
Di taman, ada banyak teman. 


a Oe 
a > N P OP. 
LON Ay ) A 


AK gA A N 


Popi pergi bersama Uli. 
Uli berjalan lambat sekali. 


Di jalan, Popi mencari Uli. 
"Uli, di mana kamu?" teriak Popi. 
Popi tidak melihat Uli. 

Popi pergi ke taman sendiri. 


Lala belalang memanggil Popi. 

Popi datang dengan senang hati. | 
Popi bermain bersama Lala belalang” | 
Tapi, Uli belum juga datang. 


Tidak lama, Uli datang. 
Lala tampak tidak senang. 
Popi tidak boleh dekati Uli. 

Popi sedih berpisah dengan Uli. 


Beberapa hari telah berlalu. 
Kini, Uli menjadi kupu-kupu. 


Uli ingin bertemu Popi. 
Dari jauh, Uli melihat Popi. 


N 


i \ 
da) — 
v u 
A == 
A N 
Ga IN A 


Whus...whus...whus... 


Angin kencang berembus. 
“Lala, tolong aku!" teriak Popi. 
Lala tidak mau menolong Popi. 


|—— —  —— 


Uli menolong Popi dengan cepat. 
Popi senang telah selamat. 
“Terima kasih, Teman!” ujar Popi. 
“Sama-sama, Popi,” balas Uli. 


“Kamu kenal aku?” tanya Popi. 


“Ya, aku teman kamu, Uli.” 


“Tapi, temanku ulat,” kata Popi. 
“Sekarang aku kupu-kupu,” 
jawab Uli. 


Popi minta maaf kepada Uli. 
Uli memaafkan Popi. 
Uli sayang Popi. 
Popi juga sayang Uli. 


Uli mengajak Popi main bersama. 
Di jalan, mereka melihat Lala. 
Lala terjepit batang bunga. 
Uli segera menolong Lala. 


“Terima kasih, Teman!” seru Lala. 
Sejak itu, Uli jadi teman Lala. 
Popi senang berteman dengan Uli. 
Uli suka menolong dan baik hati. 


Bagaimana Uli ulat menjadi kupu-kupu? 


kupu-kupu 


A O AN - 
“by 4 = 
NGU LS 
>) og 
f ` 


4 NG 


sahabat’ 


Ajaklah teman-teman bermain bersama. 
Ucapkan kata yang baik kepada teman. 
Tolonglah teman yang perlu bantuan. 


Sayangilah teman-temanmu. 


Vi ir 


Maafkan kesalahan temanmu. 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 

Suryaning Wulan, akrab dipanggil Wulan. Wulan mengawali kariernya sebagai 
pengajar pelajaran Bahasa Indonesia di sebuah SMP di Depok. Kecintaannya dalam 
dunia perbukuan membuatnya beralih profesi menjadi editor di sebuah penerbit buku 
sekolah dan penerbit buku umum. Buku anak yang pernah ia tulis di antaranya, Seri 
Keterampilan Berbahasa (Mediantara Semesta), Cerdas Kognitif TK A dan TK B (Zikrul 
Kids), Cerdas Membaca TK A dan B (Zikrul Kids), Cerdas dan Kreatif Menulis Tegak 
Bersambung (Gurita), Smart English (Zikrul Kids), Seri Fabel Budi Pekerti (Gurita), 
Allah Sayang Kita (Gurita), Seri Aku Pintar Sains (Gurita), Seri Toilet Training for Kids 
(Gurita), Ladang Paman Tom (Gurita), Disayang Allah dengan Bersedekah (Zikrul). 
Wulan bisa dihubungi di e-mail/FB: audiyaning@gmail.com dan Twitter: @audiyaning. 


Ilustrator 

Pandu Dharma adalah seorang ilustrator yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Ia 
menekuni bidang ilustrasi sejak tahun 2000-an. Ia bisa dihubungi dengan alamat 
e-mail: pandudharma1980@gmail.com dan Pandu Imex (Facebook). 


Penelaah 

Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari Universitas 
Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: rennikusnaeni@gmail. 
com 


Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. 
Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Doktor pada 
Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat dihubungi 
dengan alamat e-mail: dear soraya@yahoo.com atau sorayahermawan21@gmail. 
com 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas 
Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia 
ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: ratih.zulhaggi@gmail.com 


